6/14/2021 Contoh Teks Pidato Singkat Tentang Kebersihan Lingkungan Terbaru dan Terbaik - Tukang Batu 
TUKANG BATU Blog Seputar Rumah, Dapur, Taman 


HOME RUMAH ELECTRONIK TERNAK LAINNYA 


HOME / CONTOH / LAINNYA POPULER 


Contoh Teks Pidato Singkat Tentang Kebersihan 
Lingkungan Terbaru dan Terbaik 


By senor pink - February 28, 2021 





ontoh Teks Pidato Singkat Tentang Kebersihan Lingkungan Terbaru_dan Terbaik - Hai sobat, pada Contoh Teks Pidato Singkat Tentang 
pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang tak kalah menarik dari materi sebelumnya yaitu materi Kebersihan Lingkungan Terbaru dan 
pidato tentang kebersihan lingkungan. Semoga artikel ini dapat menjadi inspirasi dan berguna bagi sobat Terbaik 


semua. Simak ulasannya berikut ini. 


Memuat... 





Contoh Teks Pidato Singkat Tentang Kebersihan Lingkungan Rumah 


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu 


Yang terhormat Bapak Imron Baehaki selaku Kepala Desa Sumber Sari 
Yang terhormat Ibu Dina Setiawati selaku Wakil Kepala Desa Sumber Sari 
Yang terhormat seluruh jajaran staff Kelurahan Desa Sumber Sari 

Yang terhormat Bapak dan Ibu RT/RW Desa Sumber Sari 


Dan yang berbahagia seluruh warga Desa Sumber Sari 


Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat pertolongan beserta rahmat dan 
hidayahnya kita semua dapat hadir di pagi hari yang cerah ini untuk memenuhi undangan dalam acara 
sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan tidak lupa pula marilah kita 
bershalawat berserta iringan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan 
kita contoh hidup yang dikehendaki Allah SWT dan semoga Allah SWT ridho agar kita bisa mendapat 
syafaatnya di hari pembalasan kelak, Aamiin 


Hadirin yang berbahagia, 


Pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hal yang sangat 
penting terkait tentang kebersihan lingkungan. Kita ketahui bahwa kebersihan lingkungan adalah sesuatu 
yang sangat penting bagi kita semua sebab dengan adanya lingkungan yang bersih dan terawat maka 
akan menimbulkan masyarakat yang sehat. Mungkin saat ini banyak diantara kita yang masih belum 
menyadari tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Oleh karena itu saya disini ingin mengajak seluruh 
warga desa sumber sari untuk mari bersama - sama menjaga kebersihan lingkungan mulai saat ini. 


Sejatinya menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban dari seluruh warga tanpa terkecuali hal ini 
karena kesehatan juga merupakan hak seluruh warga tanpa terkecuali. Banyak hal yang dapat kita lakukan 
untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dari yang terkecil misalnya membuang sampah pada 
tempatnya. Namun hal terkecil ini pun akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak memiliki kesadaran 


https://www.tukang-batu.com/2021/02/contoh-teks-pidato-singkat-tentang.html 1/3 


6/14/2021 Contoh Teks Pidato Singkat Tentang Kebersihan Lingkungan Terbaru dan Terbaik - Tukang Batu 


Warga desa sumber sari yang berbahagia, 


Kesehatan adalah bagian dari kebersihan. Apabila kita menjaga kebersihan maka kesehatan akan 
mengikutinya. Kita semua tahu bahwa saat ini sangat banyak penyakit yang timbul akibat dari kebersihan 
lingkungan yang tidak diperhatikan. Demam berdarah adalah salah satu jenis penyakit yang timbul akibat 
lingkungan yang kotor. Nyamuk penyebab demam berdarah atau biasa disebut Aides Aigepty merupakan 
serangga yang berkembang biak di tempat yang tergenang air dan tidak terawat seperti bak 
penampungan, tempat sampah yang terdapat genangan dan masih banyak lagi. Penyakit lainnya yang 
akan timbul dari lingkungan yang kotor seperti penyakit kulit, gangguan pencernaan, serta masiih banyak 
lagi jenis penyakit berbahaya lainnya. 


BACA JUGA 
e Pengertian, Jenis dan 30 Contoh Tagline Perusahaan yang Menarik dan Mudah di Ingat 
e Pengertian, Cara Membuat, Jenis dan 14 Contoh Poster Terlengkap 


¢ Tips Agar Bisa Berpidato yang Baik dan Menarik 


Selain masalah kesehatan, bencana pun akan timbul apabila kebersihan lingkungan tidak terjaga. Banjir 
adalah salah satu bencana yang umum kita jumpai karena akibat dari lingkungan yang kotor dan kumuh. 
Sampahlah yang menjadi faktor utama dari terjadinya bencana banjir. Coba anda bayangkan, apabila 
seluruh masyarakat dapat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Pastilah tak 
akan ada bencana banjir dan kebersihan serta kenyamanan lingkungan pun akan terbangun. Bukan hanya 
itu saja, dampak berbahaya lainnya dari lingkungan kotor adalah lingkungan itu sendiri. Tanah akan 
berangsur - angsur tandus, air dan udara akan ikut tercemar. Dan dampak terbesar yang merasakan adalah 
manusia. Hal ini sesuai dengan pribahasa "siapa yang menanam pasti akan menuai hasilnya". Oleh sebab 
itu mari mulai saat ini kita bersama - sama berusaha untuk mewujudkan lingkungan bersih yang kita idam - 
idamkan selama ini. 


Hadirin yang berbahagia, 


Sebenarnya bukan hanya kesadaran orang dewasa yang dituntut untuk menjaga kebersihan lingkungan. 
Akan tetapi kita selaku orang dewasa diwajibkan untuk memberikan pemahaman - pemahaman kepada 
anak -anak kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dimulai dari yang terkecil misalnya jika 
anak kita membuang sampah sembarangan maka kita wajib memberikan pemahaman bahwa membuang 
sampah harus pada tempatnya karena sampah adalah sumber penyakit dan penyebab banjir. Hal ini dapat 
bapak dan ibu sampaikan dengan penalaran anak bapak dan ibu serta sebisa mungkin dalam memberikan 
pemahaman kepada anak - anak harus secara hati - hati dan bijaksana. Selain itu berikan penghargaan 
kepada anak - anak jika mereka dapat menjaga lingkungannya. Penghargaan dapat berupa hal - hal yang 
mereka sukai seperti makanan anak - anak. Dengan demikian akan terbentuk generasi baru yang dapat 
menjadikan lingkungan kita ini menjadi lebih terjaga. 


Saat ini pemerintah dibantu pihak - pihak terkait sedang menggencarkan tentang program lingkungan 
sehat. Program ini tidak akan terealisasi apabila bapak dan ibu sekalian tidak ikut andil di dalamnya. Oleh 
karena itu, mari mulai saat ini kita jadikan lingkungan kita ini menjadi liingkungan sehat yang nyaman 
untuk kita semua. Mari kita banggakan lingkungan desa sumber sari sebagai lingkungan yang dapat 
menjadi percontohan bagi daerah - daerah lainnya. 


Hadirin yang berbahagia, 


Demikian tadi adalah himbauan dari saya untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan terjaga. 
Semoga bapak dan ibu dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan dan saya sangat 
berharap agar bapak dan ibu sekalian dapat turut ambil bagian dalam usaha untuk menjadikan lingkungan 
kita ini sebagai lingkungan sehat yang nyaman. 


Apabila dalam kata - kata saya atau penyampaian saya terdapat hal - hal yang kurang berkenan saya 
mohon maaf dan kepada Allah SWT saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahitaufik walhidayah 


Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Itulah sobat telah kita simak bersama - sama tentang materi Contoh Teks Pidato Singkat Tentang 
Kebersihan Lingkungan. Semoga sobat dapat mengambil manfaat dari materi ini dan sampai jumpa pada 
artikel selanjutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Sampai jumpa dan semoga sukses. 


Share 


https://www.tukang-batu.com/2021/02/contoh-teks-pidato-singkat-tentang.html 2/3 


6/14/2021 Contoh Teks Pidato Singkat Tentang Kebersihan Lingkungan Terbaru dan Terbaik - Tukang Batu 


https://www.tukang-batu.com/2021/02/contoh-teks-pidato-singkat-tentang.html 3/3 


